Hal-Hal yang Mewajibkan Mandi 

1- Keluarnya Air Mani 

Air mani adalah cairan putih pekat yang kelaur karena dorongan 
syahwat dan diikuti dengan perasaan lemas, baunya seperti telur 
busuk. Firman Allah Subahanahu wa Ta’ala: {...Dan jika kalian 




